


Miracle

by blcsseom



Category: Screenplays
Genre: Family, Romance
Language: Indonesian
Status: In-Progress
Published: 2016-04-25 12:26:56
Updated: 2016-04-25 12:26:56
Packaged: 2016-04-25 23:19:12
Rating: M
Chapters: 1
Words: 324
Publisher: www.fanfiction.net
Summary: Kehidupan itu berat bagi Mark, ditambah lagi ketika ia dipinta untuk mengurus keponakannya. Namun.. keajaiban muncul ketika seorang babysitter bernama Jinyoung datang di kehidupannya. [ MarkJin of GOT7 # WARNING: YAOI DETECTED! R n R, please? ]





	Miracle

**Prolog**

**Mark x Jinyoung of GOT7**

**Family, Romance, and Alternative-Universe  
>Rated M<strong>

**Chi proudly present**

* * *

><p>Angin musim semi berhembus kencang. Membuai setiap insan manusia yang berada di tengah-tengah kota. Ditambah lagi dengan pemandangan bunga-bunga indah yang tengah bermekaran. Setiap insan manusia tentunya ingin menikmati moment seperti ini, ketika semuanya terasa nyaman dan juga menyejukkan hati.<p>

Termasuk dua makhluk Tuhan yang kini sedang duduk di pinggiran danau. Entah apa yang mereka bicarakan. Terkadang salah satu dari mereka terkikik kecil setelah mendengar ocehan orang satunya. Ada saatnya mereka serius, dan ada saatnya mereka saling bercanda. Kini, mereka malah dibuat hening oleh angin sepoi yang menerpa wajah. Terlihat dari mata mereka yang terpejam; mereka sangat menikmati moment-moment seperti ini.

"...Jinnie!" Tiba-tiba, satu orang memecah keheningan.

"Uhm?"

"Tadi malam, Malk-oppa belcelita dan beltanya pada Jaemin, loh."

Mata Jinyoung langsung terbuka. **Mark. Mark Tuan. **Nama seseorang yang seharusnya tidak disebutkan di saat-saat seperti ini.

_Tidak.. tidak. Jinyoung tidak membenci orang itu.  
><em>_Jinyoung hanya.. tidak ingin mengingat namanya untuk sementara waktu. _

"Bercerita apa, Jaemin?"

"Malk-oppa celita kalau dia bingung. Katanya, cenyuman Jinnie terbuat dari apa, cih?"

"Hm? Lalu?"

"Teluth, Malk-oppa bilang, mungkin cenyuman Jinnie terbuat dari.. apa cih itu namanya.. al-to-kol?"

"Hah? Altokol?"

"Eh- bukan! Al.. ko.. hol?"

"... Kenapa bisa alkohol?"

"Uh.. katanya, alkohol itu bikin kecanduan dan bikin mabuk. Makanya Malk-oppa bilang kalau Jaemin nda boleh minum alkohol! Dan Malk-oppa bilang kalau Jinnie itu keajaiban. Padahal, 'kan, Jinnie itu manucia. Bukan keajaiban."

Jinyoung bahkan tidak bisa berkedip. Baru kali ini dia mendengar bahwa Mark Tuan membicarakan dirinya. Dan dia sadar, kini pipinya sudah semerah tomat.

* * *

><p><strong>AND I AM BAAAACK.<strong>

**Yash, Chi gak tau getaran apa yang membuat Chi bikin fic ini.  
>Tapi Chi lagi suka banget liat Jinyoung interaksi sama anak kecil. UCUCUCU LUCU BANGET. <strong>

**Penasaran siapa itu Jaemin? Penasaran hubungan Jinyoung sama Mark gimana? JANGAN LUPA BACA NEXT CHAPTER! Will be updated soon!**

**See yoooou~!**


End file.
